@ Mengolah Asesmen dan 
Melaporkan Hasil Projek 
Penguatan Profil Pelajar 
Pancasila 


Bagaimana mendokumentasikan hasil projek profil? 
Bagaimana mengolah dan menyusun pelaporan hasil 
projek profil? 


Ringkasan Bab 


Mengoleksi dan mengolah hasil asesmen 


Menyusun rapor projek profil 


A. Mengoleksi dan Mengolah Hasil Asesmen 
1. Dokumentasi Kegiatan Projek Profil 


Jurnal (pendidik) 


Jurnal adalah praktik mendokumentasikan kumpulan pemikiran, pemahaman, dan penjelasan 
tentang ide atau konsep secara tertulis dan biasanya dituangkan dalam sebuah buku. 


Mengapa pendidik menggunakan jurnal dalam projek 


profil? 


Jurnal dapat merekam proses pembelajaran 
projek profil peserta didik secara berkelanjutan 
dalam suatu wadah. 


Jurnal dapat mendorong Pendidik melakukan 
refleksi kritis terhadap proses pelaksanaan 


Prinsip-prinsip penyusunan jurnal 


m Menunjukkan perkembangan. Jurnal berisi 
catatan yang menunjukkan perkembangan 
individu peserta didik 


m Menjadi alat refleksi secara berkala. Jurnal 
dapat diperiksa dan dimodifikasi secara 
berkala. 


Pertanyaan panduan bagi pendidik 


Perencanaan: 


e Apa saja komponen penting yang perlu ada 
di dalam jurnal? 


e° Apa saja komponen yang akan diobservasi 
dan dicatat dalam jurnal? 


e Bagaimana merancang lembar observasi? 


e Bagaimana pencatatan jurnal agar mudah 
dipahami? 


Portofolio (peserta didik) 


Portofolio merupakan kumpulan dokumen hasil 
penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik 
dalam bidang tertentu yang mencerminkan 
perkembangan (reflektif-kritis) dalam kurun 
waktu tertentu. Pada akhir periode, portofolio 
menjadi referensi diskusi oleh pendidik 


projek profil sehingga Pendidik dapat 
memahami hal-hal yang perlu ia kembangkan 
di kegiatan projek profil untuk mengoptimalkan 
pengalaman belajar peserta didik. 


m Observasi berkelanjutan. Pendidik 
melakukan observasi perkembangan 
kompetensi peserta didik secara 
berkelanjutan. 


Isi: 
e Apa yang perlu didokumentasikan dalam 
jurnal pendidik? 


e Seberapa sering perlu mengisi dan mengulas 
jurnal? 


e Bagaimana agar proses pendokumentasian 
bisa dilakukan secara efektif? 


bersama dengan peserta didik dan selanjutnya 
diserahkan kepada pendidik pada kelas 
berikutnya dan dilaporkan kepada orang tua 
sebagai bukti otentik perkembangan peserta 
didik. 


Mengapa menggunakan portofolio dalam projek profil? 


Prinsip-prinsip penyusunan portofolio 


Portofolio memberikan rasa kepemilikan 
pada proses belajar yang mendorong peserta 
didik untuk menjadi pembelajar aktif. 


Portofolio mendorong peserta didik untuk 
mengenali kekuatan dan kemajuannya, 


Dilakukan oleh peserta didik, bukan 
terhadap peserta didik. peserta didik 
berperan aktif dalam memilih hasil kerja 
yang akan dimasukkan ke dalam portofolio, 
dengan panduan yang mendorong peserta 
didik merefleksikan pembelajarannya. 


Merupakan hasil kerja yang menunjukkan 
kemampuan anak secara jelas. Hasil karya 
adalah merupakan hasil kerja peserta 

didik yang menunjukkan tujuan kegiatan 
(kompetensi yang dituju) dan standar yang 
diharapkan. 


Pertanyaan panduan bagi pendidik 


Perencanaan: 


Apa saja komponen penting yang perlu ada? 


Bagaimana pengaturan portofolio agar 
mudah dipahami? 


melakukan refleksi kritis terhadap 
pembelajarannya sehingga memahami hal- 
hal yang perlu ia kembangkan pada dirinya 
menjadi pembelajar mandiri. 


Menjadi alat refleksi secara berkala. 
Portofolio diperiksa, diganti dan menjadi 
bahan diskusi yang dilakukan secara 
berkala. 


Menunjukkan perkembangan. Portofolio 
berisi hasil karya yang menunjukkan 
perkembangan peserta didik. 


Dikerjakan dengan bimbingan. 
Keterampilan untuk membuat sebuah 
portofolio tidak terjadi dengan sendirinya, 
pendidik perlu membimbing peserta didik 
dalam melakukan pemilihan hasil karya dan 
melakukan refleksi. 


e Hasil karya seperti apa yang perlu 


didokumentasikan dalam portofolio? 


e° Seberapa sering perlu mengulas dan 


mengganti isi portofolio? 


e Bagaimana agar peserta didik aktif 


melibatkan diri dalam proses penyusunan 
portofolio? 


Pertanyaan panduan untuk peserta didik 


e Pembuka. Informasi penting dan hal unik 
apa saja yang ingin kamu masukkan untuk 
memperkenalkan dirimu? 


e Hasil karya mana yang paling kamu sukai? 
Apa yang membuatmu menyukai hasil karya 
tersebut? 


e Hasil karya mana yang paling kamu e Kemajuan apa yang paling kamu rasakan? 
banggakan? Apa yang membuatmu bangga Apa yang berubah dari tidak bisa menjadi 
terhadap hasil karya itu? bisa? Hasil karya mana yang paling 

menunjukkan kemajuan tersebut? 


Contoh Alat Asesmen Projek Profil: Rubrik 


dipakai oleh pendidik dan peserta didik untuk 
mengevaluasi kualitas kinerja peserta didik 
secara konsisten, membangun, dan objektif. 


Rubrik merupakan salah satu alat asesmen 
yang sering dipakai untuk pembelajaran 
kolaboratif seperti projek profil. Rubrik dapat 


Mengapa menggunakan rubrik dalam projek profil? 


m Bagi pendidik. Rubrik yang efektif dapat m 
mengurangi waktu yang dihabiskan 
pendidik untuk menilai karena sudah ada 
deskripsi jelas yang menjadi acuan pendidik. 
Deskripsi ini memastikan konsistensi dan 
objektivitas dalam menilai sehingga dapat 
mengurangi ketidakpastian dan keluhan 
tentang nilai 


Bagi peserta didik. Rubrik yang efektif 
dapat memberikan peserta didik 
pemahaman yang jelas mengenai 
ekspektasi suatu tugas dan keterkaitan 
tugas dengan tujuan projek profil. Oleh 
karena itu, peserta didik dapat berlatih 
mengevaluasi pekerjaan mereka sendiri 
menggunakan rubrik yang ada. Rubrik 
juga bisa dipakai sebagai acuan pemberian 
umpan balik. 


Yang perlu diperhatikan dalam membuat rubrik yang efektif untuk projek 
profil 


m Jumlah kriteria dan tingkatan kualitas 


performa. 3-5 tingkatan kualitas performa 
dan lebih dari 2 kriteria performa 


Deskripsi yang jelas dan dapat dibedakan 
antar tingkatan. Memiliki kriteria dan 
deskripsi rinci akan kualitas performa 


sesuai dengan tingkatannya, hal yang 
membuat peserta didik memenuhi kriteria, 


"un 


misalnya “mulai berkembang”, “sedang 


"n on 


berkembang”, “berkembang sesuai 


harapan”, “sangat berkembang” (contoh 
terlampir) 


m Deskripsi yang mudah untuk diobservasi. 
Rubrik dibuat untuk mempermudah 
penilaian dan menjaga penilaian tetap 
objektif. Oleh karena itu, penjelasan 
kriteria tidaklah lagi bersifat analitis tetapi 
deskriptif yang bisa dengan mudah dinilai 
dari observasi. 


m Dokumen Projek Penguatan Profil Pelajar 
Pancasila. Dalam mengembangkan 
rubrik untuk projek profil, pendidik dapat 
mengacu kepada naskah akademik Profil 


Pelajar Pancasila untuk melihat sub-elemen 


Profil yang bisa dikembangkan melalui 
projek profil . Rincian alur perkembangan 


sub dimensi dari Fase A hingga Fase E dapat 


dipakai sebagai acuan apakah anak sudah 
mengembangkan keterampilan di sub- 
elemen tertentu sesuai fasenya. 


m Tipe aktivitas. Selain memperhatikan 
elemen dan sub-elemen projek 
profil, pembuatan rubrik juga harus 
memperhatikan tipe aktivitas dan 
keterampilan yang bisa dikembangkan dari 
aktivitas tersebut. Misalnya, rubrik untuk 
poster akan berbeda dengan rubrik menulis 
esai argumentatif karena mengasah 
keterampilan yang berbeda. 


m Libatkan peserta didik dalam merancang 
rubrik. Ketika mereka berkontribusi 
membuat kriteria penilaian dengan 
cara yang bermakna, pembelajaran 
menjadi semakin efektif karena peserta 
didik cenderung melihat penilaian 
sebagai peluang untuk umpan balik dan 
berkembang karena mereka memiliki 
pemahaman yang lebih dalam tentang 
tujuan kegiatan projek profil mereka. 


2. Pengolahan Hasil Asesmen 


Setelah mengumpulkan dokumentasi belajar 
peserta didik seiring proses hingga akhir 
pembelajaran, tim fasilitator dapat mengolah 
hasil asesmen tersebut untuk menentukan 
pencapaian peserta didik secara menyeluruh. 
Dalam prosesnya, tim fasilitator dapat 
mengembangkan beragam strategi dengan 


menggunakan bentuk dan instrumen asesmen 
yang bervariasi. 


Untuk membantu memahami alur berpikir 
pengolahan asesmen projek profil di jenjang 
PAUD serta Pendidikan Dasar dan Menengah, 
tim fasilitator dapat menjadikan pemetaan alur 
berikut sebagai referensi: 


a. PAUD 


Contoh proses menentukan dimensi yang 
difokuskan, elemen, subelemen, tujuan 
pembelajaran (narasi capaian diakhir fase), 
dan mengembangakan indikator per tujuan 
pembelajaran. 


Dimensi Elemen 


Bergotong royong Kepedulian 


lingkungan sosial 


Bernalar Kritis Memperoleh dan Mengajukan 


memproses informasi pertanyaan 


dan gagasan 


Mengidentifikasi, 
mengklarifikasi, dan 


Sub Elemen 


Tanggap terhadap 


Tema : Aku Sayang Bumi 


Topik : Pengelolaan Sampah 
Projek profil: Memilah Sampah 
Dimensi P3 yang dibangun: 


rumah dan sekolah. 


Diakhir Fase PAUD, anak 


Mulai mengenali dan mengapresiasi orang-orang di 
rumah dan sekolah, untuk merespon kebutuhan di 


Bertanya untuk memenuhi rasa ingin tahu terhadap 


diri dan lingkungan 


mengolah gagasan 


dan informasi 


Contoh bentuk perencanaan 


Tujuan yang ingin dicapai 


Dimensi Elemen/Sub elemen 


(isi dengan dimensi yang Isilahkan diisi dengan 


dicapai melalui P5) penjabaran elemen/ 
sub elemen yang ingin 
(apa dimensi yang ingin dikuatkan. Dapat merujuk 


dicapai?) ke lampiran P3) 


Tema dan projek profil 
yang digunakan 


Projek profil: ..... 


(Silahkah jabarkan durasi, 
bahan dan berbagai strategi 
yang ingin diterapkan) 


gagasan sederhana 


Mengidentifikasi dan mengolah informasi dan 


Bentuk asesmen yang 
ingin diterapkan 


(Silakan rencanakan 

bentuk asesmen yang akan 
dipakai, disesuaikan dengan 
kegiatan projek profil yang 
dilakukan) 


Deskripsi singkat (berisi konteks, dimensi yang difokuskan, tujuan kegiatan, dan gambaran umum 


proses) 


Projek Profil 1 | Memilah Sampah 


Projek profil Memilah Sampah ini diharapkan 
mampu membangun dua dimensi Profil Pelajar 
Pancasila, yakni Bergotong royong dan Bernalar 
kritis. Melalui projek profil ini, diharapkan anak 
tanggap terhadap lingkungan sosial, mampu 


bekerja sama, memperoleh dan mengolah 
informasi, serta menentukan pilihan dan 
mengambil keputusan di kehidupan sehari - 


hari. 


Contoh proses menganalisis data hasil asesmen harian untuk narasi capaian projek penguatan 
profil pelajar Pancasila 


Nama anak: Ari Putranto 


Perilaku yang teramati (hari/minggu) 


Hari ke-1 


Hari ke-2 


Hari ke-3 


Hari ke-4 


Hari ke-5 


Hari ke - 6 


Simpulan 


Terbiasa bekerja bersama dalam 
melakukan kegiatan dengan 
kelompok (melibatkan dua atau 
lebih orang). 


menyampaikan saat di rumah 
dia sering membantu ayah 
mengangkat kantong sampah 
untuk dibuang (Ari dan Kirana) 


Memungut sampah bersama 
teman - temannya 


Mengajak temannya untuk 
berbagi peran saat membawa 
kantong berisi sampah 


e Ari membawa kulit jeruk ke 
sekolah sebagai bahan untuk 
membuat eco enzym 


e Ari bersama teman - temannya 
memotong kulit buah yang 
dibawa untuk membuat eco 
enzyme 


Ari dapat mengenali kebutuhan 
bersama dan bekerja sama dalam 
melakukan kegiatan projek 
profil. Tampak saat Ari membawa 
limbah kulit buah dari rumah 
dan bersama teman-teman 
memotongnya untuk dijadikan 
bahan eco enzym. 


Tujuan yang ingin dicapai 


Bertanya untuk memenuhi rasa 
ingin tahu terhadap diri dan 
lingkungan 


"apa itu bahan beracun dan 
berbahaya pak?" tanya Ari saat 
dijelaskan tentang B3 


Ari menanyakan sistem di bank 
sampah 


Menanyakan apa itu eco enzyme 
"apa itu eco enzyme pak?" tanya 
Ari 


“Kok pakai balon pak?" tanya Ari 
saat Guru menyampaikan jika 
mereka akan menggunakan balon 
untuk eco enzymenya 


Mengidentifikasi dan mengolah 
informasi dan gagasan sederhana 


Saat berdiskusi tentang sampah, 
Ari menyampaikan jika dia 
membantu ayah membawa 
kantong sampah untuk dibuang, 
yang jumlahnya 2 kantong 


"Kok bisa jadi uang” tanya Ari saat 
Guru menjelaskan jika sampah 
bisa menjadi uang 


Ari menceritakan jika kakeknya 
membuat pupuk kompos di kebun 
dan ibunya menjual jus sehingga 
dirumahnya banyak kulit jeruk 


Memberitahu temannya langkah 
membuat eco enzyme sambil 
melihat poster 


Menyampaikan pendapat saat 
diskusi bersama guru dan teman 
tentang sampah "soalnya orang 
yang membuang sampah ke 
sungai tidak ikut projek kita” 
jawab Ari saat ditanya kenapa di 
sungai masih banyak sampah 


Ari dapat memenuhi rasa ingin tahunya melalui bertanya dan 


memberikan informasi kepada teman - temannya. Tampak saat Ari 


menanyakan cara membuat eco enzym lalu membuatnya bersama 


teman - temannya. Ari juga membantu menjelaskan cara membuat eco 


enzyme setelah melihat poster. 


Mengolah Asesmen dan Melaporkan Hasil Projek Profil Pelajar Pancasila 


b. Pendidikan Dasar dan Menengah 


ALUR RENCANA PEMBELAJARAN 


DAN ASESMEN PROJEK PROFIL 


Menentukan tujuan pembelajaran 


Apa kompetensi yang akan dicapai oleh 
peserta didik? 


Mengembangkan topik dan alur 
aktivitas pembelajaran 


Aktivitas belajar apa saja yang dapat 
dilakukan peserta didik untuk mencapai 
tujuan pembelajaran sesuai dengan 
topik projek yang dikembangkan? 


Mengolah hasil asesmen 


Bagaimana hasil asesmen yang 
diperoleh? Apa bukti pencapaiannya? 


Merancang indikator kemampuan 


Apa yang perlu dipahami atau dilakukan 
peserta didik untuk menunjukkan 
kemampuannya? 


Menyusun strategi asesmen 


Dengan cara apa peserta didik dapat 
menunjukkan kemampuannya dan 
pendidik dapat mengukur kemampuan 
tersebut? 


Menyusun pelaporan 


Sejauh mana peserta didik mencapai 
tujuan pembelajaran? Bagaimana 
catatan prosesnya? 


Prasyarat: Pendidik perlu mempelajari dan memahami kesinambungan alur perkembangan dimensi 
untuk setiap sub-elemen profil pelajar Pancasila 


Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila @ 


"E1EJUESNU 
Ip eAepng uewebeiay nep 
ynyuogua1 BueÁ up se1lnuəpi 
ueysyə|Jə1əui uep yeJaep 
eÁepnq ueBuequuəyuəd 
ueyse|ə[uəui wejep jewndo 
yepns Buek efuuendweway 
Hep gewei} Ingasial 

(EH `-uedeueH lensas 
buegwaag, ela) eped 
epeq v 'ueledebuad 

Ibing uep ususase 

IIseu yejobuaw yejayas 


cefusasold uezeze> 
euewebeg suslefejagwad 
uenfn jedezuəw 

punu euew ynefas 


ueJodejad unsnAuəN `9 


"esezuesnu 
Ip eíepnq uewebesay uep 
ynyuagaa bueA up seynyuapi 
UeyISyaNjayOU jedep y 
eÁuuej|nduuisəy Yengip 

bueA tes» uesıjny sey neg 


`ejeyuesnu eÁepnq 

uep ueibeg !e6Beqəs ueijəep 
eÁepnq uebuegwayJad 
ueyse|ə[uəui ndwew uepns 
y eÁuue|nduuisəy 'ueynyejip 
Gue Isejuasaud jisey neq 


cefuuejedebuad 
Ding edy e yajouadip buek 
uasuisase |Iseu euewjebeg 


uəuusəse jisey ue|oBuəlN 'S 


resejuesnu eÁepnq 

uewebesay ueBuə1 Ip up 

ueepeuəqəy Ikuabuaw 
IA !esə ULJSIJNUƏN e 


"(nyns yejisjis) e6aenjay 
uoyod jengway e 


"ebuenpay 
yesefas ieuəBuəu 
uee} jenguaN e 


"uemeAepng 
nege jeye1eAsew 
yoyo) ueĵuəp 

BI UEMEM ULYNYEJON e 


Yagwns le6eguag uep 
YyeJsep eAepng (euabuaw 
ISE WJOJU! ueyisnyjsipuəuu 
uep egwaN 


eyijidip Buek yafoid ewa} 
uebuap rensas uesefejagwad 
uenfn} ledebuaw ynjun 
pnw ueynyejip 3edep buek 
efes ede sefejag seyan 


sejam 
uey6uequiəBuəl `r 


`ueyifesip 

BueÁ sewuojul ueuue|epəy 
UeyJese puag JAN 
ueyeun66udu 1nqəsiə1 
uendweway inyn6usw 
yedep yipipuag "eAuebuenjay 
Ip efepng 1ynae6usdwaw 
bueA ueijəep/nyns !ie6equiəq 
uep ueeÁepnqəy unuie6uəd 
IeuəBuəuli sin) e1eDas 
Isya al ueysilnuəuu 

1edep yip!p eyasad 


"ueyifesip BueÁ sewuojul 
uedey6uajay ueyuesepiəq 
yugni Ueyeun66udw 
Ingasia) uendwewoy 
inyn6usu edep yipipuag 
`uesi| eJeDas ju esew eped 
uep njej esew eped uejəep 
eÁepnq I!euəBuəui IseuujoJul 
ueysejafudwl yipIp e1iəsəd 


cangasio) uendweway 
Inynbuau esig yipipuad 
uep efuuendweway 
ueyynlunudu edep 
punu ede e1e> uebuag 


uəuusəse buedueaayy `£ 


`eieyuesnu 

Ip eAepng ueuueBe1əy nep 
ynyuagaag BueÁ Ip seyyuap! 
ueyisyayadow ndwew pun 


"ejejuesnu eAepng 

uep ueibeg te6egas yeJaep 
eAepng uebuegwayuad 
ueysejafusw ndwew puny 


cefuuendweway 
ueyynlunudui ynjun yipIp 
ejjasod ueynyejip neze 
Iweyedip nad buek edy 


uendweway 
Joyoyipu! Buedueanyy `Z 


1ego|9 useyaulgayJag :Isudwig 


eAepng te6bJeybuaw 
uep jeuabuayn :uawaj3 


"efepng se1nuəpi uep 
eÁepnq Iwejepuam :uawaja qns 


(q 2524) ,7es6ueg eÁepnq 

uep ynyuagaa) 6ueA lip selnuəpi 
ueyse|ə[uəN 'leuojseu uep 
'|euo!6əi jeyo] ejeys Wejep y!eq 
'syə1uoy Iensəs uep npjem Buas 
eÁepnq ueueqnuəd ueysejafuow,, 


¿JIpIp eyasad yajo ıedeıp 
ueye bue/ Isuə)əduioy edy 


uesefejagwad 
uenfn} ueynjuauayy `L 


Ieqol5 
ueeyəulqəxJəg Isuəuuip 
uəuusəsə ueseqweb yoJuo) 


deyel 


eji |Ie66uni ejyəuulug:euuəl 
Sl 4e|eujəg @ |eqo|5 ueeyəuiqəxuəg :!Isuəuuiq 
yə[oid uəuusəse ueue|oBuəd in|e ueel1əuuəd "| uoluo5 


IYOad ))əƏ[oid ueue|oBuəd INjy ueelyəuuəd YOJUO) 


`epəqiəq 
bueA buepued )npns 
IWejepusu jedep ynjun 
sasouduag yısew y 'Ulej ISIS 
IQ "HIpUas eAUUeJ 
eped seig eÁuepe 
ueunjbunway HepeÁuəuu 
wejep ekuuendweway 

Hep gewei} 1nqəsiə1 JeH 

`, 6uequiəyuəg Buepəs, asey 
eped epelag v 'ueiedeouəd 


wad 


Ibing uep uswusase 
sey yejobuaw yejayas 


`ueepəquiəd 

depeuu4ə1 ueuajo) deyis 
ueyynfunuaw uep yelaep Ip 
eAepng yinyead uewe bela) 
sisijeuebuaw wejep jewndo 
yepns Buek efuuendueway 
mep yew) 1nqəs1ə1 |eH 
`,65uequiəyuəg 1e6Bues,, asey 
eped epeq v 'ueledebuad 
Ibing uep uswusase 

IIseu yejobuaw yeas 


cefusasold uezeze> 
euewebeg suslefejagwad 
uenfn jedesuəw 

punu euew ynefas 


ueJodejad unsnAuay `9 


"eAwsej)yjas 

ue6bunybujj ıp epe Buek 
ueepəquəd iweyewaw 
sasoid wejep epagiag Buek 
Guepued 1npns wejepusw 


elepas |Wweyewaw 1edep 
ynjun efednuag yisew y 
Hew 'Isnyysip Ueye16ayy 


uep unwey tudo uep 


epje; Ueyepogwaw wejep 
uendweway ueyynfunuəw 
ndwew uepns y 'jeuanf uep 

IS3ƏJJƏ1 ueslin; IIseu ueq 


‘uey 

-ueyəs uednpiyoy wejep 
eÁepnq ueepəquəd depey1ə} 
uelajo1 deyis ueyynfunuəuu 
uep epagiag Buek etepng 
ynpjead WeyewaW ndwew 
yepns v 'deyis ejeys 

Jegwaj 8 jeuinf jisey ueq 


cefuuejedebuad 
Ding edy e yajouadip buek 
uəwsəse jIsey euewebeg 


uəuusəse jisey ue|oBuəlN 'G 


"eJEJUESNU 
eAepng uewebeuoy 
yebua) Ip Hip usepejagay 
ueyis Yayan» 


"Uewebe1oy 

ns; Ieua6udu IsnysIp 

ueje16ay wejep luido uep 
eje; IseNJNUuapIbUPN o 


‘eyeseásew/yejoyas 

seyunwoy Ip eAepng 

uewebeJay ueezawad 
IseyyyUapibudN e 


"epagiag Buek 
eAepng nep JeyeJeAsew 
/punw 6ungnybusy e 


eyijdip Buek yafoid ewa} 
uebuap jensas uesefejagwad 
uenfn} ledebuaw ynjun 
pnw ueynyejip }edep buek 
efes ede sefejag sey anyy 


sej 
uey6uequiəBuəl `r 


"snyysip Wndoj Wejep 
BAUSEJIAINYE uep !S3əlJƏ4 |Iseu 
mep 1nqəsiə1 uendwewəy 
Jnyn6uəw edep Jıpıpuəd 
‘snysıp ue1eI6əy wejep 
epaqiaq 6ueÁ buepued 
Įnpns jweyewaw 1edep 
eyas 'eAuebuenjoy Ip 

eAepng 1yniebuadwaw 
bueA ueijəep/nyns 

Ie6eqiəq uep ueeíepnqəy 
unie6uəd ieuə6uəui 
eÁuIS3ƏlJƏ4 ueysi|nuəuu 

1ees eped sijnyə} eJeDas 
luido ueyieduieÁuəui uep 
enjej ISeyunuəpi6Buəui 

3IPIP eHasag 


`deyis 

ejeys Jegwaj uep punw 
(euanf jisey mep 1ynqəsiə1 
uendweway inyn6uəu 
edep yipipuag '1nqəsiə1 
ueepəquəd tebsey6uaw 
deyis ueyynfunusw uep 
ulej ewebe Jnuebuad 
uəl|o ueynyejip Buek 
Uelleyasay uepeqi 
NO? efepng jed 
Inyejabuaw JIpip eyəsəd 


¿1nqəsJə2) uendweway 
AnynBuəui esig yipipuəd 
uep efuuendweway 
ueypynlunuaui edep 
punu ede e1e> ue6uəq 


uəuusəse buedueaayy `£ 


Guepued 1npns 

uewebejay Iuueueuuəuu 
sasoid wejep tuido uep eyyej 
ueyepagwadw ndweu puny 


"efudepeyia) ueJajo1 

deyis ueyynfunusw uep 
epəquəq uek ewebe ynyead 
IWeyewdUu ndwew punN 


cekuuendweway 
ueyynlunusui ynjun yipIp 
ejlasod ueynyejip neze 
Iweyedip nad buek edy 


uendweway 
10}eyipu; Buedueanyy `Z 


NUN Jejeudag :Isuəuuiq 


anjidaag sasoud 
uep ueiryjiwad IS3ə|JƏ1:uəuuə|43 


uipuəs 
eAuueanjiwad Isenjenabuaw 
uep IS3əlJƏ1əW :uswaja-gns 


“ epaguag Buek jinyadsuad 
ueybuegunuJadwsu eyesnuag 
ejas 'efuueinyiwad eped serq 
Isuanyasuoy uep ueB5uniəpuə32əy 
uepeAudu 'ueyeunbip 

bueA Iswnse ueysejafuaw,, 


Igqo|5 useyaulgayag :IsudWig 


eÁepnq te6bseybuaw 
uep jeuabuayn :uəuuə[3 


`eÁuynyeid 

eUas 'ueeÁe21ədəy 'efepng 
uenyejabuad uey6uipuegwaw 
uep Iselojdsya6uayy :uswaja-gns 


(q 2584) ,'jeIsos uep jeuosiad 
syajuoy wejep uelueuəsəy 
Jead uep 'ueeÁe21ədəy 
'ueweyewad dnyeduaw buek 


eÁepnq eyiweulp 'iueueuNW, 


@1p!p eyasad uə|o jedeojp 
ueye bue/ Isuaja dwoy edy 


uedefejagwad 
uenfn} ueynjuauayN `L 


SIN Jejeudag Isuəuuip 
uəuusəse Uslegwe6 yojuoy 


deyel 


B. Menyusun Rapor Projek Penguatan Profil 
Pelajar Pancasila 


1. Prinsip Rancangan Rapor Projek Profil 


Rapor bersifat informatif dalam menyampaikan perkembangan peserta didik, namun tidak 
merepotkan pendidik dalam pengerjaannya. 


Menunjukkan keterpaduan 


Rapor terdiri dari hasil penilaian terhadap bagian projek profil fokus pada keterpaduan 
performa peserta didik dalam projek profil. pembelajaran dan perkembangan karakter dan 


kompetensi sesuai profil pelajar Pancasila 
Meskipun ada beberapa disiplin ilmu 


terintegrasi dalam projek profil, namun 


Tidak menjadi beban administrasi yang berat 


Aspirasinya, penulisan rapor akan lebih Penulisan deskripsi proses peserta didik benar- 
sederhana, terlebih apabila dibantu teknologi. benar fokus pada hal unik dan istimewa yang 
layak direfleksikan, misalnya situasi di mana 
Teknologi "Report generator" di mana pendidik peserta didik mengambil keputusan yang bijak, 
memasukkan judul projek profil, deskripsi perkembangan suatu karakter yang sangat 
singkat, dan seluruh elemen Profil Pelajar nyata dalam kurun waktu tertentu, dsb. 


Pancasila, dan hanya memberikan penilaian 
pilihan elemen profil yang berkaitan dengan 
projek profil tanpa harus menuliskannya. 


Kompetensi utuh 


Penilaian dalam rapor projek profil memadukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu 
komponen. Deskripsi juga disampaikan secara utuh tanpa membedakan aspek tersebut. 


2. Format Rapor Projek Profil 


a. Pendidikan Dasar dan Menengah 


RAPOR PROJEK PENGUATAN PROFIL pa 
PELAJAR PANCASILA 


Kejora 


Nama sekolah SMA Bintang Kejora Kelas 10 
Alamat Jl. Bijaksana no. 1, Palangkaraya Fase E 
Nama Peserta Didik Didi Felicia Herutami Tahunajaran 2022/2023 


NISN 201912345 


Projek Profil 1 | Mengenal dan merawat keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia 

Projek profil ini adalah projek profil pertama di kelas 10. Projek profil ini diharapkan membangun dua 
dimensi Profil Pelajar Pancasila, yakni berkebinekaan global dan bernalar kritis. Pada projek profil ini, 
peserta didik belajar untuk membuka diri mengenal stigma dan stereotip yang ia punya terhadap 
orang yang baru dikenal mengeksplorasi pengetahuan (dari segi hukum, kebijakan, juga norma sosial) 
dan mengenal lebih dekat keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, mereduksi prasangka, 
refleksi diri, dan bersama-sama mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata. 


Projek Profil 2 | Membuat permainan papan (board game) bertema sejarah 

Dalam projek profil ini, peserta didik mengeksplorasi peristiwa sejarah Indonesia sejak Boedi Oetomo 
(1908) hingga pemilu pertama (1955) dalam bentuk papan permainan (board game). Projek profil ini 
diharapkan membangun dimensi bergotong royong, berkebinekaan global, dan mandiri. Projek profil 
dibuka dengan mengumpulkan informasi batu-batu loncatan (milestones) perjalanan sejarah, 
mengeksplorasi berbagai macam bentuk board game, lalu merancang sebuah permainan yang dapat 
digunakan untuk membantu teman-teman seusianya mempelajari sejarah. 


1. Mengenal dan merawat keberagaman 
agama dan keyakinan di Indonesia MB SB BSH 


Berkebinekaan global 


SAB 


e Mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, Vv 
kepercayaan, serta praktiknya. Menganalisis dinamika budaya 
yang mencakup pemahaman, kepercayaan, dan praktik 
keseharian dalam rentang waktu yang panjang dan konteks 
yang luas. 


e Menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman Y 
budaya. Mempromosikan pertukaran budaya dan kolaborasi 
dalam dunia yang saling terhubung serta menunjukkannya 
dalam perilaku. 


e Refleksi terhadap pengalaman kebinekaan. Merefleksikan 
secara kritis dampak dari pengalaman hidup di lingkungan 
yang beragam terkait dengan perilaku, kepercayaan serta 
tindakannya terhadap orang lain 


e Menghilangkan stereotip dan prasangka. Mengkritik dan 
menolak stereotip serta prasangka tentang gambaran identitas 
kelompok dan suku bangsa serta berinisiatif mengajak orang 
lain untuk menolak stereotip dan prasangka. 


e Menyelaraskan perbedaan budaya. Mengetahui tantangan 
dan keuntungan hidup dalam lingkungan dengan budaya yang 
beragam, serta memahami pentingnya kerukunan antar 
budaya dalam kehidupan bersama yang harmonis. 


Bernalar kritis 


e Mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi Y 
dan gagasan. Secara kritis mengklarifikasi serta menganalisis 
gagasan dan informasi yang kompleks dan abstrak dari 
berbagai sumber. Memprioritaskan suatu gagasan yang paling 
relevan dari hasil klarifikasi dan analisis. 


e Menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya. 
Menganalisis dan mengevaluasi penalaran yang digunakannya 
dalam menemukan dan mencari solusi serta mengambil 
keputusan. 


e Merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Y 
Menjelaskan alasan untuk mendukung pemikirannya dan 
memikirkan pandangan yang mungkin berlawanan dengan 
pemikirannya dan mengubah pemikirannya jika diperlukan. 


Catatan proses: 


Dalam mengerjakan projek profil ini, Didi aktif melibatkan diri dengan memberikan usulan tentang cara-cara 
untuk mengajak remaja lainnya membuka diri terhadap stereotip tentang agama dan keyakinan. Wawasan 


yang luas dan pengalamannya berada di tengah lingkungan yang beragam sangat membantu Didi dalam 


memberikan ide dan gagasan serta berkontribusi aktif dalam diskusi kelompok. la aktif memberikan 


pertanyaan-pertanyaan yang memancing diskusi di kelompoknya, sehingga ia dan teman kelompoknya dapat 


merancang kampanye yang efektif. Dalam pengerjaan projek profilnya pun, Didi tampak terbiasa untuk 


membantu teman yang kesulitan. 


2. Membuat permainan papan (board 
game) bertema sejarah. 


| Bergotong royong 


MB 


— SAB 


Kerja sama. Membangun tim dan mengelola kerjasama untuk 
mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang sudah 
ditentukan. 


Komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Aktif menyimak 
untuk memahami dan menganalisis informasi, gagasan, emosi, 
keterampilan dan keprihatinan yang disampaikan oleh orang lain 
dan kelompok menggunakan berbagai simbol dan media secara 
efektif, serta menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk 
menyelesaikan masalah guna mencapai berbagai tujuan bersama. 


Berkebinekaan global 


Refleksi terhadap pengalaman kebinekaan. Merefleksikan secara 
kritis dampak dari pengalaman hidup di lingkungan yang beragam 
terkait dengan perilaku, kepercayaan serta tindakannya terhadap 
orang lain. 


Memahami peran individu dalam demokrasi. Memahami konsep 
hak dan kewajiban, serta implikasinya terhadap ekspresi dan 
perilakunya. Mulai mencari solusi untuk dilema terkait konsep hak 
dan kewajibannya. 


Mandiri 


Mengembangkan refleksi diri. Melakukan refleksi terhadap 

umpan balik dari teman, guru, dan orang dewasa lainnya, serta 
informasi-informasi karir yang akan dipilihnya untuk menganalisis 
karakteristik dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menunjang 
atau menghambat karirnya di masa depan. 


Percaya diri, tangguh (resilient), dan adaptif. Menyesuaikan dan 
mulai menjalankan rencana dan strategi pengembangan dirinya 
dengan mempertimbangkan minat dan tuntutan pada konteks 
belajar maupun pekerjaan yang akan dijalaninya di masa depan, 
serta berusaha untuk mengatasi tantangan-tantangan yang 
ditemui. 


Catatan proses: 
Dalam mengerjakan projek profil ini, Didi mencoba untuk mengembangkan kemampuannya dalam bekerja 


dalam kelompok. Selama mengerjakan proyek ini Didi dapat fokus bekerja dan selalu berusaha untuk 
memberikan kontribusi pada kelompoknya. Namun, ia masih perlu belajar lebih bertanggung jawab dan 


memenuhi komitmennya atas tugas-tugas yang ia emban, sehingga tidak menjadi hambatan bagi bergulirnya 
proses dalam kelompok. Dalam kelompok ini Didi merasa ia masih belum dapat bekerja sama dengan baik 
bersama kelompoknya. Didi pun menyampaikan bahwa ia masih belajar untuk memahami teman-temannya 
dan menyesuaikan dirinya dalam kelompok. 


RAPOR PROJEK PENGUATAN PROFIL pas 
PELAJAR PANCASILA 


Kejora 


Namasekolah SMA Bintang Kejora Kelas 10 
Alamat Jl. Bijaksana no. 1, Palangkaraya Fase E 
Nama Peserta Didik Didi Felicia Herutami Tahunajaran 2022/2023 


NISN 201912345 


Projek Profil 1 | Mengenal dan merawat keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia 
Projek profil ini adalah projek profil pertama di kelas 10. Projek profil ini diharapkan membangun dua 
dimensi Profil Pelajar Pancasila, yakni berkebinekaan global dan bernalar kritis. Pada projek profil ini, 


peserta didik belajar untuk membuka diri mengenal stigma dan stereotip yang ia punya terhadap 
orang yang baru dikenal mengeksplorasi pengetahuan (dari segi hukum, kebijakan, juga norma sosial) 
dan mengenal lebih dekat keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, mereduksi prasangka, 
refleksi diri, dan bersama-sama mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata. 


Projek Profil 2 | Membuat permainan papan (board game) bertema sejarah 

Dalam projek profil ini, peserta didik mengeksplorasi peristiwa sejarah Indonesia sejak Boedi Oetomo 
(1908) hingga pemilu pertama (1955) dalam bentuk papan permainan (board same). Projek profil ini 
diharapkan membangun dimensi bergotong royong, berkebinekaan global, dan mandiri. Projek profil 
dibuka dengan mengumpulkan informasi batu-batu loncatan (milestones) perjalanan sejarah, 
mengeksplorasi berbagai macam bentuk board game, lalu merancang sebuah permainan yang dapat 
digunakan untuk membantu teman-teman seusianya mempelajari sejarah. 


Deskripsi singkat projek profil berisi penjelasan mengenai konteks dan tujuan projek profil 
serta gambaran umum proses pelaksanaannya. 


'ueynsəy SšueÁ Uewaj njuegwaw 


yngun eselquə1 yedwe3 Ipiq ‘und eAujyoud yafoad uee[iə8uəd wejeg 414343 BueA əAueduiey Zuesuesəw 


yedep eÁuyoduuo|əy ueuuə1 uep e! e88u!uəs “eAuyodwojay Ip ISnysIp Bupuewaw 8ueA ueeAuejuad-ueeAuejuad 


veyLagwadu Jne ej yodwojay Isnysip wejep 4e Isnqiuquoyuəq eas uese8e8 uep ap! UE JagWaW 


wejep Ipiq nauequuəui jeBues we3eJag 3ueA ue3uny3ujj ye8ua) ıp epeaag eAuueweje3uad uep senj 3ueA 


UESEMEM `ueuneÁəy uep euue8e Buejua) digoəJə1s depeu1ə1 ip eynqwaw eAuurej efewai yefe3uaw ynyun 
eses-eses Sue1uə1 ue|nsn Uey|JagWaW ue8uəp p UeNjegIjaW 42 IPI “IU! youd yafoad ueye[uə8uəu wejeg 


:sasoad ueyee) 


`ueyn|uədip eyif eAuueinjiwad yeqn3uəw uep eAuuesiyiwad 
ue3uap ueuemejJag UNBunw SueÁ ue3uepued ueyiNjIWaw 
uep eAuueilyiwad 3unynpuau ynjun ueseje ueyse|əluəl 
A “puas BAuueanyjiwad Isen|eAə8uəui uep SYAN è 


"uesnjnday 

|IqweBuaw ejas Isn|os esuəw uep ueynuiəuəuui wejep 

eAuuejjeun8Ip 3ueA uesejeuad IsenJjeAə8uəui uep sisijleueSuəji 
"eAuanpasoid uep uesejeuad IsenJeAə8uəuui uep sisileueSuəN e 


"stISIleue uep iseyyejy JISEY lep ueAə|əJ 
Sui|ed 3ueÁ uese8e8 nyens ueyse1Jodwaw Jagwns !e8eqiəq 
lep yeJ1Sge uep syəlduuoy SueÁ isewJojul uep uese3e3 
SISIJEUEBUDW EOS ISENYMENBUDU SIN) e1e2əs 'uese3e3 uep 

A Isewuojuj yejOBuaw uep ISENYLep/BuUAW Yseyynuap!3UIN e 


sh Jejeuuag 


IUOWJEY BueA ewesaag uednpiyoy wejep eAepng 

Jejue ueunyniəy eÁu8unuəd iweyewaw ejas “we3eJag 

BueA ekepng ue3uap ue3uny8uj wejep dnpiy ue8unjunay uep 
ue3uejuej Inue1ə8uəl "eAepng ueepagiad UeNSEJEJPAUIN e 


"ey3ueseid uep dijodUajs yejoudw ynjun ue 

Bueao yefe3udu j1yeislulJag e1iəs es8ueq nyns uep yodwojay 

sej!juapi! ueJegwe3 8ue1uə1 ey3uesead ejuas diyoaya3s ye|jouəuu 
uep YI13Uy "ey3ueseid uep digjoə1ə1s uex8ue|!uSuəlN e 


ure| Bueio depeyaa) eAuueyepul. 
EMas UseAedJaday “nyejIdad ue8uəp JeyJa) WeSeag BueA 
ue3uny8uj| Ip dnpiu ueweje8uad uep yedwep silly EJeDas 
UBI YAN `ueeyəulqəy Ueweje3uad depeyiaj Isyayoy e 


"nyejuad wejep 
eAuueyynfunuaw eyəs Bungnyaa) Bujjes 3ueA erunp wejep 
IseJogejoy uep eAepng usseynjuad ueyisowoJidwaW "eAepng 


gys 


‘senj 3ueA 

syajuoy uep 3uefued 8ueA npjem 3uejudi wejep ueeyasəy 

yipjedd uep “ueeAebJaday “Yeweyewad dnyeduaw 8ueÁ 

eAepng eyiweuip sisijeue3uaW 'eduynyed epas ‘ueeessadəy 

A *eAepnq uenue1ə8uəd uey3upueqwəw uep Ise1j1o|dsyə3uəlw 


Hsg as 


eisəuopuj Ip ueunjeka uep ewebe 
uewe6eJagay yemesaw uep |euəBuəl, "| 


`ueynluəlip 


yepns buek jyoud yafoud uenfny ueBuəp I!ensəs e|ise5ued 
Jefejad |iJoid Yep yipip e1uəsəd asej !ensəs isuəyədwoy 
nwn uep 'uawaja-gns 'Isuəuiip UB WnjuedUudU Jodey 


ues 


qsey nep uena Buned bueA 
Uese6e6 nyens ueysezyuondwayw 


uep syajdwoy BueÁ sewuojui 
uep uese6e6 sisneuebudw 
epəs ISENYLENNGUSW suy ejepəs | 


| 
| 

Jagwns le6egiag uep yensqe | BueÁ sewuoyur 
| 


uebuap Iseuuioju! 


veyseyJoldwaw 
ejas UAI 


sisneue6uəuu 


sejafhadwaw eyəs 
Yagwns le6eguag 
uep ISEWUOJUI 
un!waw uep 
“vey6buipuegwsw 


uep uese6e6 
uep ISEWUOJUI 
untujəui uep 
uey6bupuegwaw 
'ue 


ueseBe6 
uep Iseuuioju! 
yejobuaw 


uep 1sexyLeypibuaw 
eyynuəpibuəW 


‘ueyiseyyisey Busw 
“veyjndunbuay 


mIseJYyIsep;buaw 
“ueyjndunbuay 


uep Is 
eyynuapiBuaW 


“BURUapa: 


uesebef 


uep ise: 


unuəpi6uə 


E uese6e6 
uep ISseuuioJju! 
yejobuaw uep ' 
iseyynej6Buəw 
4s 

| exynuopI6UOW 


"seny BueÁ syayuo 
uep buefued BueA 
npjem GSuejuai wejep 
veleyasay yipiead 
uep 'useAebJaday 
“ueweyewad 
dnyesusw 
Bue eAepng 

eyiweup 


esos uep 1euosiəd 
Syayuoy weep 
ueyeyasəy jesd 
uep 'ueeÁe21ədə3 
“ueweyewad 
dnyesuaw 

BueA eAepng 
eyiweuip IWeyewoh 


"eAepng yodwoyd 
re6eguag uep ynyead 
uep 'ueeÁe21Jədəy 
'uenyeja6buad 
uey6ulpuegwsw 
uep ueyjisduysəpuə w 


`epəquəq BueÁ esə/nyem 
uep yeduaj Ip ute] 

Bueio ueBuəp eAueAepng 
uep LIP ueueuəsəy 
Jnyesd uey6upuegwaw 
uep IsesunuəpiB5uəlN 


eÁueÁepnq uep 
ueneyasəy yipjeid 
ueyIsdusəpuəuu 
uep Iseyynuap!6uaW 


SeIqəy-ueeseiqə 
uep uig 


6ue1o seyyua 
neuabua 


eAuyipjeid ejas 
“ueeAe2laday 
“eAepng 
uenyejabuad 
ueyBuipuequuiəui 
uep 
Isezojdsya6buay 


ynsewuay 'seyñuəpi 
ueynjuagwad 


ynyuagia) Bues. 
seynuəpi ueysejofuahy 


depeyia7729oj6 | euoiseu uep qeuo!6ə1 


uep Ņeuorseu 'euoI6ə1 
1230) 3oduuoləy 
usejobbueay 
ynJe6buad 
sisneue6buoWy 


11290) ejeys wejep 
leg "syajuoy lensas 
uep npjem Buas 
eAepng ueyegnuad 
ueysejaluoW 


p seymuapi 
ynzuəqwəw weep 
eseyeg uep eAepng 
uejad ueysejəfuəw 
epəs :eAulejiyas 

Ip eAepng uewebeuay 
ueyisduysapuawl 

uep IseyynuapIbuon 


Iseylunwoyag uep 
nyejuaduag ule) Bueso 
eseo epas ‘eAuIeyyas 
ue6unybun Ip yodwojay 
weew IeBeqiəq 

uep eAuuip buejua3 
api-api ueyisduysapuawi 
uep iseyynuapi Bua W 


eAweyyas ue6uny6u! 
Ip 3oduuo]ə1 

wesew edejagag uep 
eAuuip Buel1uə1 api-api 
ueyisdiysapuaw 

uep IseyyNuap!6uaW 


e6Jenjay Wejep 
eAepng uee 
seigay-ueeseigoy 
uep nip seyuapi 
neuabuow 


eAepng seyyuapi 
uep eAepng 
Iwejepuo 


defejad (unye1 8T-9T 


eisn 'VWS Buefuar) 
3 sej ayyy Id 


defejad '(unye) GT-ET 


eisn dWS buefuar) 
qa əse3 YAN IA 


eÁepnq t!eBieuBuəui uep 1euəBuəui uəuuə]3 


Ae[e1əd '[unue1 
ZT-OT etsn '9-S 
selə) D əsed yy IG 


4efeyad 
“(unye3 OT-8 e!sn 'Y-£ 
sejay) g ose4 uyyy tq 


aefejad '(unye) 
8-9 e!sn ‘Z-T sejam) 
y əseJ AYI 


eue “ANVd 
Əse3 yyy IA 


Uswaja-gns 


1. Mengenal dan merawat keberagaman 
agama dan keyakinan di Indonesia MB SB BSH SAB 


Berkebinekaan global 


e Mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, V 
kepercayaan, serta praktiknya. Menganalisis dinamika budaya 
yang mencakup pemahaman, kepercayaan, dan praktik 
keseharian dalam rentang waktu yang panjang dan konteks 
yang luas. 


e Menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman V 
budaya. Mempromosikan pertukaran budaya dan kolaborasi 
dalam dunia yang saling terhubung serta menunjukkannya 
dalam perilaku. 


e Refleksi terhadap pengalaman kebinekaan. Merefleksikan x 
secara kritis dampak dari pengalaman hidup di lingkungan 
yang beragam terkait dengan perilaku, kepercayaan serta 
tindakannya terhadap orang lain 


e Menghilangkan stereotip dan prasangka. Mengkritik dan v 
menolak stereotip serta prasangka tentang gambaran identitas 
kelompok dan suku bangsa serta berinisiatif mengajak orang 
lain untuk menolak stereotip dan prasangka. 


e Menyelaraskan perbedaan budaya. Mengetahui tantangan V 
dan keuntungan hidup dalam lingkungan dengan budaya yang 
beragam, serta memahami pentingnya kerukunan antar 
budaya dalam kehidupan bersama yang harmonis. 


Bernalar kritis 


e Mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi Y 
dan gagasan. Secara kritis mengklarifikasi serta menganalisis 
gagasan dan informasi yang kompleks dan abstrak dari 
berbagai sumber. Memprioritaskan suatu gagasan yang paling 
relevan dari hasil klarifikasi dan analisis. 


e Menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya. 
Menganalisis dan mengevaluasi penalaran yang digunakannya 
dalam menemukan dan mencari solusi serta mengambil 
keputusan. 


e Merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. V 
Menjelaskan alasan untuk mendukung pemikirannya dan 
memikirkan pandangan yang mungkin berlawanan dengan 
pemikirannya dan mengubah pemikirannya jika diperlukan. 


Catatan proses: 

Dalam mengerjakan projek profil ini, Didi aktif melibatkan diri dengan memberikan usulan tentang cara-cara 
untuk mengajak remaja lainnya membuka diri terhadap stereotip tentang agama dan keyakinan. Wawasan 
yang luas dan pengalamannya berada di tengah lingkungan yang beragam sangat membantu Didi dalam 


memberikan ide dan gagasan serta berkontribusi aktif dalam diskusi kelompok. la aktif memberikan 
pertanyaan-pertanyaan yang memancing diskusi di kelompoknya, sehingga ia dan teman kelompoknya dapat 
merancang kampanye yang efektif. Dalam pengerjaan projek profilnya pun, Didi tampak terbiasa untuk 
membantu teman yang kesulitan. 


Penilaian individual anak berisi capaian sub-elemen profil pelajar Pancasila berdasarkan 4 
kriteria: Mulai Berkembang, Sedang Berkembang, Berkembang Sesuai Harapan, dan Sangat 
Berkembang. Sementara di bagian akhir terdapat deskripsi satu paragraf singkat mengenai 
pencapaian peserta didik yang menggambarkan proses yang paling berkembang dan proses 
yang masih perlu mendapat perhatian. 


b. PAUD 


Laporan hasil belajar 
projek penguatan profil 
pelajar Pancasila di 
jenjang PAUD dibuat 
dalam bentuk yang 
sederhana berupa 
deskripsi satu paragraf 
mengenai perkembangan 
peserta didik selama 
melaksanakan projek 
profil. Deskripsi tersebut 
disatukan bersama rapor 
intrakurikuler yang dapat 
disajikan per semester 
atau per tahun. 


Berikut contoh 
penyajiannya: 


Nama Sekolah PAUD Jaya Kelas | TK A 

Nama Siswa Ari Putranto Fase | FONDASI 

Tahun Ajaran 2021/2022 Tinggi Badan | 124 cm (tinggi) 
Semester 2 (dua) Berat Badan | 18,8 kg (normal) 


Nilai Agama dan Budi Pekerti 


Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila 


Semester ini Ari melakukan projek Memilah Sampah yang harapannya mampu 
membangun dua dimensi Profil Pelajar Pancasila, yakni Bergotong royong dan Bernalar kritis. 
Melalui projek ini, diharapkan anak tanggap terhadap lingkungan sosial, mampu bekerja sama, 
memperoleh dan mengolah informasi, serta menentukan pilihan dan mengambil keputusan di 
kehidupan sehari-hari. Saat melaksanakan kegiatan projek, Ari dapat memberi apresiasi 
terhadap teman-temannya di sekolah dengan mengenali kebutuhan bersama dan bekerja sama 
dalam melakukan kegiatan projek. Tampak saat Ari membawa limbah kulit buah dari rumah dan 
memotong-motongnya untuk dijadikan bahan eco enzym bersama teman-temannya. Ari juga 
dapat memenuhi rasa ingin tahunya melalui bertanya, memberikan informasi kepada 
teman-temannya serta menjelaskan alasan saat menentukan sebuah pilihan. Tampak saat Ari 
menanyakan cara membuat eco enzym lalu membuatnya bersama-sama dengan temannya. Ari 
juga membantu menjelaskan cara membuat eco enzym setelah melihat poster dan membantu 
menentukan tempat menyimpan yang aman. 


Refleksi orang tua: 


Ketidakhadiran 


Tanpa 
keterangan 


Komponen Deskripsi: 


Semester ini Ari melakukan projek profil 
Memilah Sampah yang harapannya mampu 
membangun dua dimensi profil pelajar 
Pancasila, yakni dimensi bergotong royong dan 
dimensi bernalar kritis. Melalui projek profil ini, 
diharapkan anak tanggap terhadap lingkungan 
sosial, mampu bekerja sama, memperoleh dan 
mengolah informasi, serta menentukan pilihan 
dan mengambil keputusan di kehidupan 
sehari-hari. Saat melaksanakan kegiatan projek 
profil, Ari dapat memberi apresiasi terhadap 
teman-temannya di sekolah dengan mengenali 
kebutuhan bersama dan bekerja sama dalam 
melakukan kegiatan projek profil. Tampak saat 


: Tujuan Projek Profil 


c. Kesetaraan 


Ari membawa limbah kulit buah dari rumah dan 
memotong-motongnya untuk dijadikan bahan 
eco enzym bersama teman-temannya. Ari juga 
dapat memenuhi rasa ingin tahunya melalui 
bertanya, memberikan informasi kepada 
teman-temannya serta menjelaskan alasan saat 
menentukan sebuah pilihan. Tampak saat Ari 
menanyakan cara membuat eco enzym lalu 
membuatnya bersama-sama dengan temannya. 
Ari juga membantu menjelaskan cara membuat 
eco enzym setelah melihat poster dan 
membantu menentukan tempat menyimpan 
yang aman. 


: Capaian Dimensi dan Bukti Otentik 


Rapor pada pendidikan kesetaraan terdiri dari 2 bagian, yaitu: 


1. Bagian pertama, rapor pada Kelompok 
Mata Pelajaran Umum. 


Pada kelompok Mata Pelajaran Umum, hasil 
belajar peserta didik ditulis berupa angka 
dan narasi atau deskripsi pendek Capaian 
Pembelajaran. 


2. Bagian kedua, rapor pada Program 
Pemberdayaan dan Keterampilan Berbasis 
Profil Pelajar Pancasila. 


Program Pemberdayaan/Keterampilan 
yang dilakukan dalam bentuk projek 
penguatan profil pelajar Pancasila. Nilai 
hasil projek profil dituangkan dalam bentuk 
narasi atau deskripsi pendek tentang 
dimensi profil pelajar Pancasila dan Capaian 
Pembelajaran Program Keterampilan. 


a. CAPAIAN DIMENSI PROFIL PELAJAR PANCASILA (P3) PADA PROGRAM 
PEMBERDAYAAN/KETERAMPILAN 
Catatan: 


MB : Mulai Berkembang BSH : Berkembang Sesuai Harapan 
SB : Sedang Berkembang SAB : Sangat Berkembang 


1. Dimensi Berima, Bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, dan Berakhlak Mulia 


Elemen akhlak beragama 


Menerapkan pemahamannya tentang kualitas 
atau sifat-sifat Tuhan dalam ritual ibadahnya baik 
ibadah yang bersifat personal maupun sosial. 
Memahami struktur organisasi, unsur-unsur 
utama agama /kepercayaan dalam konteks 
Indonesia, memahami kontribusi 


serta menyadari arti penting ibadah tersebut dan 
berpartisipasi aktif pada kegiatan keagamaan atau 
kepercayaan 


Rapor mencantumkan dimensi, sub-elemen, dan rumusan kompetensi sesuai fase peserta 
didik dari profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. 

Rumusan tujuan tersebut dilengkapi dengan capaian sub-elemen profil pelajar Pancasila 
berdasarkan 4 kriteria: Mulai Berkembang, Berkembang, Berkembang Sesuai Harapan, dan 
Sangat Berkembang. 


Elemen Berbagi 

Mengupayakan memberi hal yang dianggap 
penting dan berharga kepada orang-orang yang 
membutuhkan di masyarakat yang lebih luas 
(negara, dunia). 

Catatan proses: 


Deskripsi capaian dimensi peserta didik, berisi informasi tentang dimensi, 


elemen, dan sub-eleman profil pelajar Pancasila yang sudah dicapai dan yang 


perlu ditingkatkan. Deskripsi menggunakan kalimat positif dan memotivasi. 


Sementara di bagian akhir terdapat deskripsi satu paragraf singkat mengenai pencapaian 
peserta didik yang menggambarkan proses yang paling berkembang dan proses yang masih 
perlu mendapat perhatian. 


